COMFORT ZONE 

UPPER 

Zona nyaman bermakna area dalam kehidupan 
anda dimana anda nyaman hidup di dalamnya 
sehingga anda selalu hidup dan mengulangi 
area kecil dalam hidup anda itu. 

11™ EDITION/13 AUG 2010 

1 

Sesuatu yang diketahui, terbiasa, dan 
ditoleransi. Lalu diterima dan dirasa 
layak oleh seseorang, sehingga akan masuk 
ke alam bawah sadarnya.Itu sebabnya, zona 
nyaman berada di alam bawah sadar 
seseorang (tanpa kita sadari). 

<L 

PT Home Center Indonesia 
HCLD Department 















COMFORT ZONE 


Kita semua tentu ingin terlindungi dan 
merasa aman dari semua masalah.Siapapun 
manusianya, tentu tak ingin berurusan 
dengan rasa takut,khawatir atau kegagalan. 

Kita semua akan merasa tentram bila sudah 
terhindar dari semua itu. Itu sebabnya, 
manusia melakukan berbagai usaha untuk 
menghindari segala masalah tersebut. 

Namun, semakin kita hindari masalah- 
masalah tersebut,semakin banyak yang 
menghampiri kita. Khawatir,rasa takut, 
bahkan kegagalan tak pernah lepas dari 
kehidupan kita. 


UPPER 

II™ EDITION/13 AUG 2010 





PT. Home Center Indonesia 
HCLD Department 
















COMFORT ZONE 


Dinamisnya kehidupan manusia, tidak ada 
yang selalu berada dalam zona nyaman 
sepanjang waktu. Mungkin hari ini merasa 
nyaman, tapi besok kesusahan akan 
menghampiri. Pada saat ini mungkin tidak 
nyaman, mungkin nanti akan nyaman. Zona 
nyaman dan tidak nyaman selalu datang 
silih berganti. 

Untuk itulah manusia melakukan apa saja, 
mulai dari perbuatan baik sampai ke 
perbuatan yang tidak baik mau dilakukan 
oleh manusia untuk menghindari semua itu. 


UPPER 

II™ EDITION/13 AUG 2010 





PT. Home Center Indonesia 
HCLD Department 
















COMFORT ZONE 


Kebanyakan kegagalan disebabkan gagalnya 
untuk merasa tidak nyaman dengan kondisi 
buruk yang kita alami dan rasakan. 

Bukannya berusaha keluar dari kondisi 
buruk tersebut, banyak orang yang justru 
memilih untuk mentoleransi, menerima, 
membiasakan diri, dan akhirnya merasa 
layak dengan kondisi buruk tersebut. 

Dengan kata lain memasukkan kondisi buruk 
tersebut ke dalam zona nyamannya.Dan 
kemajuan pun hanya menjadi angan-angan. 


UPPER 

II™ EDITION/13 AUG 2010 





PT. Home Center Indonesia 
HCLD Department 
















COMFORT ZONE 


Namun banyak pula orang yang sudah berada 
di zona nyaman malah keluar dari zona 
itu. Meraka adalah orang-orang kreatif- 
inovatif, keluar dari zona nyaman untuk 
mencari zona nyaman yang lain. Pencarian 
itu mungkin merasa jenuh berada di zona 
nyaman yang selama ini didiami, kemudian 
ingin zona nyaman lain yang penuh 
tantangan. Proses menghadapi tantangan 
ini yang menimbulkan kepuasan bila Zona 
nyamannya tercapai nanti. 


UPPER 

II™ EDITION/13 AUG 2010 





PT. Home Center Indonesia 
HCLD Department 
















COMFORT ZONE 

^■OUL 

®UPPER 

Sekarang, mari kita lihat kehidupan kita 
masing - masing. 

Apa zona nyaman anda? Apa yang dihasilkan 
oleh tindakan yang hanya berputar di zona 
nyaman saja? Apa tujuan besar hidup anda? 

11™ EDITION/13 AUG 2010 

Apakah anda memutuskan untuk keluar dari 

' «| 

zona nyaman anda dan melakukan perubahan? 


Karena hidup adalah untuk menjadi 


pribadi yang selalu lebih baik setiap 


harinya. 


Mari bergerak melakukan 

perubahan. 

PT. Home Center Indonesia 
HCLD Department 














